Lara R 
LINEKA TUNGGN 


MENTERI 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 


REPUBLIK INDONESIA 
Nomor  : B/2223/M.SM.01.00/2022 31 Oktober 2022 
Sifat : Segera 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Hal : Tanggapan Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi 


PPPK Guru di Instansi Daerah Tahun 2022 


Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara 
di 
Tempat 


Merujuk surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 35846/B- 
KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 30 Oktober 2022 perihal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi 
Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Menteri 
PANRB menyetujui jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022 sebagaimana 
terlampir. 


Selanjutnya, pengumuman jadwal pelaksanaan agar segera diproses sebagaimana diatur 
dalam Bagian 2 Perencanaan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang 
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada 
Instansi Daerah Tahun 2022. 


Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 


Ditandatangani secara elektronik oleh : 

A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI, 

SEKRETARIS KEMENTERIAN 


Rini Widyantini 


Tembusan 

1. Menteri PANRB: 

2. Direktur Jenderal GTK, Kemendikbudristek, 
3. Tim Panselnas. 


Catatan : 
« UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Balai 
Sertifikasi 
CA Elektronik 


hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 
e Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 
« Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 221031RFTI 


Lampiran 
Nomor : B/2223 /M.SM.01.00/2022 
Tanggal : 31 Oktober 2022 


JADWAL SELEKSI PENERIMAAN PPPK GURU DI INSTANSI DAERAH 
TAHUN 2022 


Pengumuman Seleksi 31 Oktober 2022 


Pendaftaran Seleksi (untuk semua 
pelamar). 


Pengumuman mendapatkan 
penempatan bagi P1 


3 | Seleksi Administrasi 31 Oktober s.d. 15 November 2022 
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 
untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum) 16 s.d. 17 November 2022 
Masa Sanggah 18 s.d. 20 November 2022 


Jawab Sanggah 21 s.d. 24 November 2022 
Pengumuman Pasca Sanggah 26 November 2022 


Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, 
Kepala Sekolah dan Guru Senior 
(untuk P2 dan P3) 


Penilaian Kesesuaian oleh Dinas 
Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan | 29 November s.d. 3 Desember 
p3 2022 
Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian 
untuk P2 dan P3 3 s.d. 13 Desember 2022 
Pengumuman dan Pemilihan Formasi 1d ad. 18 Desember 2022 
untuk Pelamar Umum 
Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, 
dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar 13 s.d. 15 Januari 2023 
Umum 
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk 16 s.d. 21 Januari 2023 
Pelamar Umum 
Pengolahan Hasil Seleksi (untuk 24 Januari d1 Februari 2023 
Pelamar Umum 


31 Oktober s.d. 13 November 2022 


21 s.d. 28 November 2022 


| 


PA — — 2 


Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, | 
P2, P3, dan Pelamar Umum 2 s.d. 3 Februari 2023 


Sanggah 
Pengisian DRH NI PPPK 


